WikipediA 

Bahasa Besoa 


Bahasa Besoa atau Bahasa Behoa merupakan salah satu 
bahasa yang terdapat di kecamatan Lore Tengah, 
Kabupaten Poso, Sulawesi TengahBasa tersebar di 
Lembah Lore dan dipertuturkan oleh suku Besoa 
Penutur jati bahasa ini menyebut bahasa mereka sebagai 
basa Behoa .^ Ada sekitar 3.000 orang penutur bahasa ini 
atau 10,000 (2007 SIL) menurut EthnologueJ 4 ^ 1 ] Bahasa 
ini termasuk dari keluarga Badaik, bersama dengan 
bahasa Napu dan bahasa Bada.^ 


Referensi 

1 A a b "Behoa". Diakses tanggal 19 Desember 
2015. 

2. A a b Saro et al. 1991 , hlm. 1. 

3. A Martens 1989 , hlm. 22. 

4. A Saro et al. 1991 , hlm. 5. 

5. A Martens 1989, hlm. 19. 


Bacaan lebih lanjut 

■ Saro, Ahmad; Sulaiman, Hanafi; Rahim, Abdillah 
A.; Kuruda, Sudarmin (1991). Struktur Bahasa 
Besoa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

■ Martens, Michael (1989). Sneddon, James N., ed. "The Badaic Languages of Central Sulawesi" 
(PDF). Studies in Sulawesi linguistics, part I: 19-53. 



Besoa 


Bahasa Besoa 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Lore Tengah, Kabupaten Poso 

Penutur 

10,000 (2007 SIL)[« (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Melayu-Polinesia 

bahasa 

■ Celebik 


■ Kaili-Pamona 


■ Pamona 


- Pamona Selatan 


■ Badaik 


■ Besoa 

Sistem 

Latin 

penulisan 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

_ 

ISO 639-3 

bep 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Besoa&oldid=16492277" 


Halaman ini terakhir diubah pada 28 Januari 2020, pukul 12.46. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

































